BAB V 

KONDUKTOR DAN ISOLATOR 


Tut up berulif- f 


Ruiinp ham pa ■ 

Bout kJCj 
berwVal ganda 

Ending, lapis perak 

Lapisan pelindung 


Reredarn 

gqncanfgarv 



Tutup cangkir 


Sumber: Ensiklopedi Iptek 4, Cahaya dan Energi, 
Gaya dan Gerak, hal 298 


Apa/ ycwify oJociav hcvwiu/ peZajcwO pculct/ bcdr Umxx/ iavu? 


Pada bab ini kamu akan mempelajari: 

A. Benda-benda yang bersifat konduktordan isolator panas. 

B. Jenis bahan yang bersifat konduktor dan isolator. 

C. Penggunaan benda konduktor dan isolator pada alat- 
alat untuk kehidupan sehari-hari. 


Bab V Konduktor dan Isolator 



































PETA KONSEP 




KATA KUNCI 


Konduktor 
• Isolator 
• Termos 


78 


llmu Pengetahuan Alam 6 SD 








































KONDUKTORDAN 

ISOLATOR 



Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan kamu dapat: 

1. Melakukan percobaan untuk menyelidiki benda yang bersifat sebagai 
konduktor dan isolator panas. 

2. Menggolongkan benda yang bersifat sebagai konduktor dan isolator panas. 

3. Membedakan bahan yang bersifat sebagai konduktor dan isolator. 

4. Membuat daftar nama alat-alat dapur dan alat-alat rumah tangga yang 
bersifat konduktor dan isolator 

5. Membedakan bahan-bahan yang bersifat konduktor atau isolator melalui 
pengamatan. 


Benda yang dapat menghantarkan panas disebut 
konduktor, dan benda yang tidak dapat menghantarkan 
panas disebut isolator. 



Perhatikan gambar 5.1! Pada setrika terda- 
pat bagian yang tidak terbuat dari logam. Misalnya 
terbuat dari kayu. Bagian itu misalnya gagang 
setrika. Mengapa gagang setrika terbuat dari kayu? 
Kayu, plastik, kertas, kain, gabus, dan keramik me- 
rupakan benda-benda yang tidak dapat menghan¬ 
tarkan panas. Benda-benda seperti ini disebut 
isolator. Sedangkan logam merupakan penghantar 


Bab V Konduktor dan Isolator 



















panas yang baik. Benda seperti ini disebut konduktor. Itulah 
sebabnya gagang setrika dibuat dari kayu atau plastik agar 
tangan kita tidak merasakan panas. Untuk lebih memahami 
macam-macam benda konduktor dan isolator lakukan 
kegiatan berikut. 


KEGIATAN 5.1 



Mengetahui daya hantar panas beberapa macam benda. 

Alat dan bahan 

1. Mangkuk plastik 

2. Lidi sepanjang kira-kira 15 cm 

3. Kawat sepanjang kira-kira 15 cm 

4. Sendok logam kecil dan sendok logam besar. 

5. Air panas 

6. Sedotan plastik 

Cara kerja 

1. Tuangkan air panas ke dalam mangkuk plastik. 

2. Masukkan lidi, kawat, sendok, dan sedotan plastik ke dalam mangkuk yang 
berisi air panas. 


3. Setelah beberapa saat peganglah bagian-bagian bahan yang tidak terendam 
air. Amatilah apa yang terjadi. 

4. Catatlah hasil pengamatanmu. 

5. Diskusikanlah hasil pengamatanmu dengan teman-teman. Kemudian 
jawablah pertanyaan berikut. 

a. Adakah perbedaan panas antara sendok kecil dan besar? Mengapa 
terjadi demikian? 

b. Mengapa lidi dan sedotan plastik tidak terasa panas? 

c. Mengapa kawat dan sendok terasa panas? 




Ilmu Pengetahuan Alam 6 SD 










Cakrawala 



Ahli kimia dan fisika 
James Dewar (1842- 
1923) dari Inggris me- 
nemukan termos. 


Benda yang bersifat konduktor jika disentuh terasa 
dingin karena benda-benda tersebut dengan cepat meng- 
ambil panas dari tangan kita dan dihantar ke seluruh bagian 
benda tersebut. Benda isolator tidak terasa dingin jika 
disentuh, karena isolator tidak mengalirkan panas yang keluar 
dari badan atau tubuh kita. 

Manusia menggunakan bahan konduktor panas 
untuk memindahkan panas dengan cepat. Selain itu juga 
untuk mendinginkan benda dengan cepat. Alat-alat memasak 
seperti panci dan penggorengan dibuatdari aluminium, baja, 
atau teflon. Hal ini dimaksudkan agar panas dari api dapat 
dialirkan dengan cepat ke masakan. Sehingga masakan 
cepat matang. 


Sumber: Ensiklopedi 
Iptek 4, Cahaya dan 
Energi, Gaya dan Gerak, 

hal. 298 

V_ ) 


Bahan isolator panas digunakan untuk memperlam- 
bat proses hilangnya dan proses bertambahnya panas pada 
suatu benda. Pernahkah kamu melihat termos? Termos 
adalah wadah yang dapat mempertahankan suhu benda di 
dalamnya. Artinya, termos dapat mempertahankan benda 
panas tetap panas dan benda dingin tetap dingin. 



Penyumbat gabus 
Air panas 



Dinding kaca yang tipis 


Air panas 


Gam bar 5.2 Termos 


Bagian-bagian termos: 

1. Penyumbat dari bahan gabus. 

2. Permukaan B dan C dibuat mengkilat untuk 
mengurangi perpindahan panas secara 
radiasi. 

3. Ruang vakum mengurangi hilangnya panas 
secara konveksi dan konduksi. 

4. Dinding kaca tipis untuk mengurangi hilang¬ 
nya panas secara konduksi. 


Dalam bentuk sederhana, termos dapat dibuat 
dengan mudah. Bahan-bahannya juga mudah diperoleh. 
Marilah kita mencoba membuat termos secara sederhana, 
dengan cara melakukan kegiatan 5.2 berikut. 


Bab V Konduktor dan Isolator 



































KEGIATAN 5.2 


Membuat termos sederhana 

Alat dan bahan 

1. Botol kecap 

2. Tutup botol gabus 

3. Kertas koran atau kain perca 

4. Seruas bambu 

Cara kerja 



tutup botol 
gabus 

kain perca 
(kertas) 

bambu 


rt«i 


botol 


1. Masukkan botol pada seruas bambu 

2. Isilah rongga di antara botol dan bambu dengan kertas atau kain perca. 

3. Tutuplah botol dengan gabus. 

4. Termos siap digunakan. 

Jika termos buatanmu belum dapat menyimpan panas dengan baik, coba 
telitilah kembali rongga antara botol dan bambu, apakah sudah terisi dengan 
kertas atau kain perca sepenuhnya atau belum. Perhatikan juga penyumbat 
botolnya apakah benar-benar sudah rapat atau belum. 


82 


llmu Pengetahuan Alam 6 SD 





















N 

N 

N 

M 

M 

M 

M 

M 

N 

N 

M 

N 

M 

N 

M 

N 

N 

N 

N 

M 

M 

M 

N 

N 

N 

N 

M 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

M 

M 

M 

M 

N 

t 



RANGKUMAN 


1. Berdasarkan sifat menghantarkan panas, benda dibedakan menjadi dua 
kelompok yaitu dapat menghantarkan panas dan tidak dapat menghantarkan 
panas. 


2. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor dan benda yang 
tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. 

3. Benda konduktor umumnya terbuat dari bahan logam seperti: aluminium, 
besi, tembaga, dan seng. 

4. Benda isolator umumnya terbuat dari bahan bukan logam seperti: karet, 
kayu, plastikebonit, kertas, dan kain. 

5. Benda yang bersifat konduktor jika disentuh terasa dingin karena benda 
tersebut dengan cepat mengambil panas dari tangan kita. 

6. Benda isolator tidak terasa dingin karena tidak mengalirkan panas dari 
tangan kita. 


7. Benda isolator panas berguna untuk memperlambat proses hilangnya dan 
proses bertambahnya panas pada suatu benda. 


N 

N 

n 

N 

B 

n 

N 

N 

N 

M 

N 

N 

N 

n 

N 

N 

N 

N 

N 

* 

H 

n 

N 

M 

n 

N 

N 

M 

N 

H 

n 

N 

N 

N 

H 

N 

N 

B 

B 

B 



isolator 

konduktor 

termos 


^GLOSARIUM J 


bahan yang sulit (tidak dapat) menghantarkan panas. 
bahan yang mudah menghantarkan panas. 
suatu wadah yang digunakan untuk mempertahankan 
suhu benda yang ada di dalamnya. 


Bab V Konduktor dan Isolator 













REFLEKSI 


Kamu telah mempelajari sifat kemampuan menghantar- 
kan panas dari berbagai benda dan alasan pemilihan benda 
dalam kehidupan sehari-hari. Bila kamu menjumpai kesulitan, 
buatlah pertanyaan dan sampaikan kepada guru untuk mem- 
peroleh penjelasan lebih lanjut! 



Uji Kompetensi 


I. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat! 

1. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut juga .... 

a. transistor c. konduktor 

b. isolator d. transformator 


2. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut juga .... 

a. isolator c. reflektor 

b. konduktor d. kapasitor 




Bagian benda di samping yang dibuatdari bahan 
benda isolator ditunjukkan huruf.... 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

Benda di samping dibuat dari bahan konduktor 
berupa.... 

a. aluminium 

b. besi 

c. tembaga 

d. seng 



llmu Pengetahuan Alam 6 SD 












5. 


Bahan yang cocok untuk membuat benda 
seperti gambar di samping adalah .... 

a. plastik 

b. seng 

c. tembaga 

d. aluminium 

6. Bahan yang dapat menghantarkan panas, misalnya .... 

a. ebonit c. kayu 

b. plastik d. besi 

7. Benda yang bersifat konduktor bila disentuh terasa .... 

a. panas c. lembut 

b. dingin d. keras 

8. Untuk memperlambat proses hilangnya dan proses bertambahnya panas 
dipergunakan benda atau bahan yang bersifat.... 

a. konduktor c. keras dan kuat 

b. lunak dan lembut d. isolator 

9. Wadah yang dapat mempertahankan suhu benda di dalamnya, misalnya .... 

a. termos c. ketel 

b. panci d. tabung 

10. Penahan panas pada pegangan panci umumnya dibuat dari bahan .... 

a. kertas c. ebonit 

b. plastik d. kayu 



Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 


1. 

2 . 

3. 


Benda bersifat isolator misalnya .... 


Benda bersifat konduktor misalnya .... 



Pegangan ketel umumnya terbuat dari bahan .... 


4. Pada umumnya panci dibuat dari bahan aluminium, hal ini disebabkan karena 


Bab V Konduktor dan Isolator 












botol 


tutup botol 
gabus 

perca 
(kertas) 


Pada termos sederhana seperti gambar di samping, kain 
perca atau kertas berfungsi untuk .... 


6. Alat-alat dapur yang dibuat dari bahan bersifat konduktor misalnya .... 

Bahan yang cocok untuk membuat alat dapur seperti 
gambar di samping adalah .... 




Peralatan seperti gambar di samping digunakan untuk 


Bahan yang cocok untuk pembuatan bagian benda yang 
ditunjuk huruf A pada gambar di samping adalah .... 


10. Ruang vakum pada termos berfungsi.... 


Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Benda-benda peralatan memasak umumnya dibuat dari bahan konduktor. 
Apa alasannya? 

2. Untuk membuat termos sederhana, antara lain memerlukan bahan apa saja? 

Bahan apa yang cocok untuk membuat benda seperti 
gambar di samping? 



4. Apa sebabnya benda bersifat konduktor bila disentuh terasa dingin? 

5. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas, misalnya apa saja? 


-oOo- 


86 


llmu Pengetahuan Alam 6 SD 























